Resep dan Cara Membuat Es Krim Kacang Merah 

Dengan Cara Sederhana 


Es krim satu ini pasti disukai keluarga, dengan campuran kacang meras akan menambah 
kelezatannya. Jika Ibu lebih sering membeli es krim, ada baiknya sesekali Ibu mencoba membuatnya 
sendiri. Dengan membuat sendiri, Ibu bisa menentukan rasa, warna dan 
bahan-bahan tambahan lainnya sesuai selera. 



Baiklah Ibu langsung saja kita menuju cara pembuatannya. 

Bahan-bahan 

• 270 gram coffe mate 

• 500 ml susu segar 

• 100 gram gula halus 

• 1 kaleng kacang merah siap saji 

Cara Membuat 

• Campur coffe mate, gula halus dan susu segar, aduk dengan whisk atau alat pengkocok 
lainnya hingga larut dan menyatu, simpan dalam freezer 4-5 jam atau 3/4 beku 

• Keringkan kacang merah, remas hingga pecah, sisihkan, keluarkan adonan eskrim, 
masukkan ke wadah stenlis kemudian mixer, aduk dengan kecepatan tinggi selama 10 
menit 

• Kecilkan mixer, masukkan kacang merah aduk lagi selama 1-2 menit hingga menyatu 


Halaman 1 










• Pindahkan ke dalam wadah plastik bertutup, simpan kembali dalam frezeer semalaman 

• Sajikan 

Demikianlah resep kita kali ini. Terimakasih. 


Halaman 2 



